PERANCANGAN APLIKASI PENGGAJIAN KARYAWAN 
MENGGUNAKAN JAVA NETBEANS 
Fawaidus Sulton',Yuniana Cahyaningrum? 
Pendidikan Teknologi Informasi 
IKIP PGRI Bojonegoro 


Email :fawaidus01@gmail.com, yuniana@ikippgribojonegoro.ac.id 


ABSTRAK 
Dengan meningkatnya teknologi yang sangat pesat saat ini, khususnya perkembangan teknologi 
dibidang komputerisasi sekolah perlu adanya aplikasi untuk data penggajian, karena dalam 
penggajian sering terjadi kesalahan dalam menghitung khususnya dalam hal penjumlahan. 
Sehubungan dengan hal tersebut sudah seharusnya dapat menggunakan peran teknologi untuk 
membantu memudahkan dalam hal sistem penggajian. Sehingga dalam penggajian bisa lebih 
mudah dan cepat juga untuk menghemat waktu. Adapun tujuan penelitian ini adalah meningkatkan 
kinerja bendahara pada perusahaan dalam melakukan perhitungan gaji karyawan agar lebih 
efektif, efisien, akurat, cepat dan tepat. Sedangkan manfaat sistem komputerisasi yaitu menambah 
pengetahuan bagi Bendahara tentang bagaimana cara mengolah data penggajian karyawan di 
perusahaan menggunakan sistemkomputerisasi. Metode yang digunakan penelitian ini adalah 
teknik pengumpulan data yang meliputi metode observasi, metode interview serta studi pustaka. 
Studi pustaka ini berupa buku-buku, artikel-artikel dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah Aplikasi Penggajian menggunakan aplikasi 
NetBeans dengan bahasa pemrograman java dan database MySOL. Dimana sistem ini untuk 
memberikan kemudahan pada bendahara gaji ketika pembuatan laporan penggajian dan 


mengelola gaji. 


Kata Kunci: Penggajian karyawan, Java, Aplikasi 


I. PENDAHULUAN 

Seiring dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, banyak sektor yang dilakukan secara 
terkomputerisasi termasuk dalam mengolah penggajian. Penggajian dianggap sebagai suatu 
struktur yang sangat berperan penting dalam berbagai sektor menggunakan data yang sesuai di 
tempat mereka berkontribusi. Sujarweni mendefinisikan “penggajian adalah sistem yang 
digunakan oleh perusahaan untuk memberikan upah dan gaji kepada karyawannya atas jasa-jasa 
yang mereka berikan.Saat ini banyak bermunculan berbagai macam layanan atau aplikasi yang 
dibuat untuk mempermudah perhitungan gaji karyawan. Aplikasi penggajian mengurangi 
kerumitan dengan tumpukan kertas atau banyaknya arsip dokumen yang banyak memakan tempat 
penyimpanan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pencarian data. Pemanfaatan 
aplikasi penggajian akan membuat proses penggajian menjadi maksimal dan juga mengoptimalkan 
kinerja bagian administrasi Dalam melakukan proses pengolahan data gaji karyawan masih 
terbilang manual pada buku dan menggunakan Microsoft Excel, cara ini masih sangat merepotkan 
dalam melakukan perhitungan gaji karyawan karena jika terjadi perubahan atau ada kesalahan 
pada data gaji administrasi harus mengubah data gaji karyawan satu persatu. Hal tersebut 
mengakibatkan lambatnya kinerja dari administrasi dalam mengolah data penggajian karyawan 
serta membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatan laporan dan pengumpulan 
laporan gaji karyawan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah aplikasi 
penggajian yang mampu melakukan perhitungan gaji karyawan, mencetak slip gaji penulis 
mengharapkan dapat meminimkan adanya kesalahan dan manipulasi data gaji karyawan dengan 
tujuan dapat membantu perusahaan. Maka dari itu peneliti merencanakan pembuatan aplikasi 
penggajian karyawan serta laporan yang terkomputerisasi dengan menggunakan Java, Netbeans 


dan MySgl sebagai database nya. 


II. METODE 

Dalam menyusun perancangan aplikasi penggajian dapat menggunakan berbagai metode 
penelitian, metode penelitian yang dibutuhkan harus berhubungan erat dengan prosedur yang ada. 
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode pengembangan 
perangkat lunak Waterfall. Waterfall adalah aplikasi penerapan dari penemuan permasalahan 


(problem solving) yang didapat dari pendekatan sistem (system approach) menjadi pengembangan 


dari solusi sistem informasi terhadap masalah bisnis (Rosa & Shalahuddin, 2018). Rancangan 
penelitian dengan metode waterfall ini dimulai dari analisa kebutuhan yaitu membuat gambaran 
pada kebutuhan instansi untuk mengolah gaji, kemudian desain dimana pada proses ini mendesain 
rancangan DFD, ERD, Normalisasi dan Struktur Data dan terakhir pengujian untuk memastikan 
apakah aplikasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan memastikan keluaran yang 
dihasilkan. Sumber data didapat dari data sekunder, dimana data yang diperoleh dari hasil 
wawancara dengan bendahara yang terkait pada sistem dan prosedur penggajian yang sedang 
berjalan hingga saat ini. Teknik pengumpulan data berasal dari observasi dimana pengumpulan 
data ini mengamati secara langsung prosedur sistem penggajian pada perusahaan, kemudian 
wawancara yang dilakukan secara langsung kepada bendahara perusahaan hingga pengumpulan 
dokumen-dokumen yang terkait dan terakhir studi pustaka yaitu menelaah terhadap bukubuku atau 


referensi jurnal sebelumya. 


III. PEMBAHASAN 


Axa - 
3 XAMPP Control Panel v3.3.0 P como 
Modules P 
Service Module — PID(s) Portis) Actions 2 meat 
Apache ig 80, 443 Stop Admin Config Logs BM Sneii 
MySOL 8780 3306 Stop Config Logs (Es Explorer 
FileZilla Start Admin Config Logs B7 Services 
| 
Mercury Start Admin Config Logs @ Help 
Tomcat Start Admin Config Logs Ba Ouit 
23:41:30 (mysal) This may be due to a blocked port, missing dependencies, 
23:41:30 Imysal) improper privileges, a crash, or a shutdown by another method. 
23:41:30 (Imysdij Press the Logs button to view error logs and check 
23:41:30 (Imysal) the Windows Event Viewer for more clues | 
23:41:30 (Imysail If you need more help, copy and post this 
23:41:30 (Imysdij entire log window on the forums | 
23:41:37 (mysal) Attempting to start MySOL app... | 
23:41:37 (mysgil Status change detected: running 


Gambar 1.Koneksi Data Base MySOL 


Gambar 1 Merupakan Tampilan pertama sebelum menggunakan aplikasi penggajian 
karyawan dan tampilan ini berfungsi untuk mengkoneksikan data dari aplikasi penggajian ke 
Database tersebut, caranya dengan membuka XAMPP dan memilih Start pada Apache dan 
MySOL lalu tunggu sampai berrwarna hijau. 


LN 


APLIKASI PENGGAJIAN 


NAMA PAJAK 


JABATAN () MANAGER () OFFICE BOY BONUS 


(J SECURITY () BENDAHARA 


GAJI ANDA GAJI KOTOR 
PRESENSI | GAJI BERSIH 
HITUNG 
RESET SIMPAN KELUAR 
TAMPILKAN 
NAMA | GAJI | PRESENSI | PAJAK | BONUS | GAJI KOT... | GAJI BER... | 
adit 200000 20 0.0 0.0 200000.0  200000.0 
faid 500000 29 100000.0  100000.0  400000.0  500000.0 
fawaid 300000 30 100000 100000 200000 300000 
sulton 300000 39 100000.0  100000.0  200000.0  300000.0 


Gambar 2.Tampilan Aplikasi Penggajian 
Gambar 2 Merupakan gambar aplikasi penggajian dan cara menggunakan nya yaitu dengan 
mengisi Nama lalu pilih salah satu Jabatan yang ada di dalam aplikasi tersebut dan otomatis akan 
keluar gaji sesuai jabatan yang sudah di pilih kemudian mengisi presensi dan klik hitung untuk 


mengetahui total gaji keseluruhan, klik simpan untuk menyimpan data ke Database lalu klik reset 


untuk menghilangkan tulisannya, dan cara mengetahui data yang sudah tersimpan adalah dengan 


klik tampilan nanti akan otomatis terlihat di table yang sudah di buat. 


phpMyAdmin tad Ci Server 127.001 » M@ Database: penggajian » (EB Tabel: tb penggajian 
210 :& BI Jelajahi | W Struktur C) sAL | & Cari | Fi Tambahkan S4 Ekspor | Kd Impor | s1 HakAkses 4” Operasi 38 Trigger 
K a 
Terbaru Favorit « Menampilkan baris O - 3 (total 4, Pencarian dilakukan dalam 0,0008 detik.) 
SELECT “ FROM “tb penggajian” 

4 Baru 
“3 data O) Profil | Edit dikotak J| Ubah J| Jelaskan SOL J| Buat kode PHP Jf Segarkan) 
-&- 4 information schema 
Td latihan O) Tampilkan semua | Jumlah baris: | 25 v Saring baris: | Cari di tabel ini Sortby key: | Tidak ada “ 
H login 
8 mysgl Extra options 
—H 4 penggajian 

Kg Bam —T- “ nama gaji presensi pajak bonus  gajikotor gaji bersih 

ae Beta D Ubah FiSalin @ Hapus adit 200000 20 0.0 0.0 200009.0  200000.0 
##- 4 penjualan UD Ubah Fe Salin @ Hapus faid 500000 29 100000.0 100000.0 4000000  500000.0 
#--4 performance schema U Ubah Fe Sain @ Hapus fawaid 300000 30 100000 100000 200000 300000 
Pn Pinay aan ) Ubah Fe Salin @ Hapus sulton 300000 39 100000.0 100000.0 200000.0  300000.0 
-3 test 

tt O Pilih Semua Dengan pilihan: $? Ubah ge Salin @ Hapus 3 Ekspor 
CU) Tampilkan semua | Jumlah baris, 25 “ Saring baris: | Cari di tabel ini Sortby key: | Tidak ada “ 


Operasi hasil kueri 


@& Cetak 


ge Salin ke clipboard Ekspor dll Tampilkan bagan Gg Buat tampilan 


m Konsol 


Gambar 3.Tampilan Database 


Gambar 3 Merupakan tampilan dari localhost gunanya untuk menyimpan Databases yang 


sudah di buat di aplikasi penggajian dan cara memperbaruinya yaitu dengan meng klik tombol 
Refresh yang ada di pojok kiri atas. 


IV. KESIMPULAN 


Dengan dibangunnya rancangan aplikasi penggajian karyawan pada Perusahaan diharapkan 


dapat menyelesaikan segala masalah yang ada sebelumnya. Adapun kesimpulan yang 
didapatkan dari rancangan aplikasi ini diantaranya sebagai berikut: 
1) Dapat meminimalisir segala risiko yang akan terjadi seperti kesalahan data atau kehilangan 


data. 


2) Dengan program aplikasi penggajian ini diharapkan dapat memudahkan proses pengolahan 


gaji dengan lebih efektif dan efisien. 


3) Dapat memudahkan dan mempercepat dalam pembuatan laporan penggajian 


DAFTAR PUSTAKA 


1. Siska Wardhani , Andreas Adi Trinoto , Adhityo 
Kuncoro (14 Januari 2021) : Perancangan Aplikasi gaji 
dengan java Netbeans pada sekolah menengah keatas 
Bekasi. 

2. Yoga Pratama (10 September 2022) : Perancangan 
Aplikasi penggajian Karyawan menggunakan Java 


